Linuxku. 


conr] 


ADE MALSASA AKBAR 


PERKENALAN DASAR 

LINUX MINI 

BAGI PENGGUNA WINDOWS 2077 




Sebuah ebook untuk migrasi ke Mint GNU/Linux, 

memandu pemakaian sehari-hari, 

dilengkapi kamus istilah dan referensi lanjutan. 






Perkenalan Dasar Linux Mint bagi 
Pengguna Windows 


Ade Malsasa Akbar < teknoloid@gmail.com > 

Jika Anda ingin mengenal Linux Mint tetapi bingung dari mana memulai, maka artikel “Panduan Dasar 
Linux Mint bagi Pengguna Windows” ini untuk Anda. Artikel ini dibuat khusus untuk mereka yang 
mau migrasi dari Windows. Artikel ini ditulis berdasarkan sudut pandang pengguna Windows 
sehingga cocok untuk mayoritas pemula. Anda memperoleh 7 bab dalam buku ini: perkenalan, 
instalasi, sumber daya, daftar aplikasi, perintah dasar, sistem manajemen paket, dan pengaturan sistem. 
Penulis artikel berharap artikel ini menjadi pegangan bagi setiap pihak yang ingin migrasi ke 
GNU/Linux terutama Mint dan berharap juga artikel ini tersebar luas merata ke seluruh Indonesia. 


2 


Detail Buku 


• Judul: Perkenalan Dasar Linux Mint bagi Pengguna Windows 

• Deskripsi: buku penuntun pemakaian sehari-hari sistem operasi Mint GNU/Linux untuk 
pemula dari sudut pandang pengguna Windows 

• Penulis: Ade Malsasa Akbar < teknoloid@gmail.com > 

• Lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 
https://creativecommons.Org/licenses/bv-sa/3.0/ 

• Versi asli: http://www.hnuxku.com/2017/03/perkenalan-dasar-linux-mint-bagi-pengguna- 
windows.html 

• Penerbit: http://www.linuxku.com 

• Kata kunci: gnu/linux, sistem operasi, free Software, Software freedom, pengganti Windows, 
pengganti proprietary Software, mint, cinnamon 


3 


Daftar Isi 

Perkenalan Dasar Linux Mint bagi Pengguna Windows 2 

Bab 1 Perkenalan 4 

1.1 Apa Itu Linux Mint? 4 

1.2 Di Mana Memperoleh Linux Mint? 5 

1.3 Apa Hak Pengguna Atas Linux Mint? 6 

1.4 Bagaimana Tampilan Muka Linux Mint? 7 

1.5 Apa Saja Edisi-Edisi Resmi Linux Mint? 10 

1.6 Bagaimana Sejarah Rilis Linux Mint? 10 

1.7 Bagaimana Kompatibilitas Hardware di Linux Mint? 12 

Bab 2 Menginstal Linux Mint 14 

2.1 Keistimewaan Multiboot 14 

2.2 Singleboot 14 

2.3 Dualboot 14 

Bab 3 Sumber Daya 16 

3.1 Sumber Daya Resmi 16 

3.2 Sumber Daya Takresmi 17 

3.3 Berita Linux Mint 17 

3.4 Video Linux Mint 18 

3.5 Adakah Komunitas Linux Mint di Indonesia? 18 

3.6 Dukungan Teknis Linux Mint 19 

Bab 4 Software Aplikasi di Linux Mint 20 

4.1 Apa Aplikasi Bawaan Linux Mint? 20 

4.2 Apakah Office Suite di Linux Mint? 21 

4.3 Apa Saja Pengganti Aplikasi Windows? 24 

4.4 Apa Saja Aplikasi Pemrograman di Linux Mint? 26 

4.5 Aplikasi Editing Audio/Video 27 

4.6 Apa Saja Document Editor di Linux Mint? 28 

4.7 Di Mana Lagi Daftar Free Software? 29 

Bab 5 Perintah Dasar 32 

5.1 Pelajaran Pertama 32 

5.2 Perintah Instalasi Paket 33 

5.3 Perintah Pengelolaan Sistem 34 

Bab 6 Sistem Manajemen Paket 36 

6.1 Sumber Daya 36 

6.2 Bagaimana Menginstal Software Aplikasi di Linux Mint? 36 

6.3 Bagaimana Menginstal Software dengan Synaptic? 37 

Bab 7 Pengaturan Sistem 39 

7.1 Yang Harus Dilakukan Seusai Menginstal Mint 39 

7.2 Di Mana Control Panel? 40 

7.3 Bagaimana Mengatur Desktop? 41 

7.4 Di Mana Task Manager? 41 

Referensi Lanjutan 42 

Kamus Istilah 43 


4 



Bab 1 Perkenalan 


Bab ini memperkenalkan Linux Mint mulai dari pengertian, hak-hak pengguna, sejarah rilis versi, dan 
dukungan hardware Linux Mint. 


1.1 Apa Itu Linux Mint? 


Linux Mint adalah sistem operasi free Software berbasis Ubuntu GNU/Linux dengan penampilan 
desktop ramah pengguna, sistem yang siap pakai, dan jumlah Software aplikasi yang lengkap (lebih dari 
50.000 paket). Mint bisa dianggap pengganti Windows yang merdeka dan lengkap. Mint bisa diperoleh 
secara gratis di situs resminya atau juga bisa secara berbayar di tempat lain. Mint memiliki 4 pilihan 
edisi desktop (Cinnamon, MATE, XFCE, KDE) ditambah 1 edisi yang berbasis Debian. Mint 
GNU/Linux adalah free Software, maka pengguna berhak menggunakan tanpa batas (USE), 
menggandakan & menjualnya (SHARE), mempelajari & memodifikasinya (STEFDY & MODIFY), dan 
pengguna tidak dikriminalkan apalagi dituduh “pembajak”. 



5 


Detail sistem operasi Linux Mint seperti ini: 


• Nama: Linux Mint 

• Kelas sistem operasi: UNIX-like, GNU 

• Kernel: Linux® 

• Lisensi: free Software 

• Harga: gratis dari situs resminya, mungkin berbayar di tempat lain 

• Model pengembangan: komunitas 

• Source code: tersedia 

• Slogan: From Freedom Came Elegance 

• Target pengguna: desktop 

• Arsitektur hardware: desktop 32 bit dan 64 bit, tidak punya versi server 

• Rilis pertama: 2006 

• Versi terkini: 18.1 (2017) 

• Versi akan datang: 19 

• Pilihan rasa: Cinnamon Edition, MATE Edition, KDE Edition, XFCE Edition, Debian Edition 

• Upstream: Ubuntu dan Debian 

• Pimpinan pengembang: Clement Lefebvre 

• Sumber pendanaan: donasi 

• Situs resmi: https://linuxmint.com 


1.2 Di Mana Memperoleh Linux Mint? 


Linux Mint bisa diunduh di alamat resmi http://linuxmint.com . Selain mengunduh, pengguna bisa 
memperoleh Linux Mint dalam media fisik seperti CD, DVD, USB Drive, bahkan komputer atau 
laptop, dan lain-lain secara berbayar dari sumber-sumber lain. 


Jika Anda tidak bisa mengunduh ke luar, ada mirror (salinan server) di Indonesia yang menyediakan 
ISO Linux Mint: 


6 


1. Universitas Indonesia http://kambing.ui.ac.id/iso/linuxmint/ 

2. Universitas Diponegoro http://jaran.undip.ac.id/linuxmint-iso/ 

3. Universitas Gadah Mada http://repo.ugm.ac.id/iso/linuxmint/ 

Adapun mirror repositori Linux Mint juga tersedia dengan alamat: 

1. Universitas Indonesia http://kambing.ui.ac.id/mint/ 

2. Universitas Gadjah Mada http://repo.ugm.ac.id/linuxmint/ 

3. PT Datautama http : //kartolo . sbv. datautama. net . id/linuxmint/ 

ISO dan repositori adalah dua hal yang berbeda. Mint GNU/Linux seutuhnya adalah ISO + repositori. 


1.3 Apa Hak Pengguna Atas Linux Mint? 


Bagian ini paling penting untuk semua lapisan masyarakat dan pemerintahan Indonesia. 

Linux Mint adalah free Software yakni Software yang penggunanya free (merdeka). Yang disebut 
merdeka di sini adalah pengguna memegang hak menolong diri sendiri & hak menolong orang lain. 
Kedua hak ini diberikan oleh Mint kepada pengguna melalui lisensinya dan terjamin secara hukum. 
Hak menolong diri sendiri ialah hak menggunakan (USE) dan hak mengubah (STUDY, MODIFY) 
Software untuk tujuan apa pun tanpa batas waktu, sementara hak menolong orang lain ialah hak 
menggandakan/mendistribusikan Software dalam bentuk apa pun secara gratis maupun berbayar 
(SHARE). 

Contoh-contoh hak pengguna demikian: 


Anda boleh menggandakan Linux Mint 
Anda boleh menjual salinan Linux Mint 


7 


• Anda boleh membeli Linux Mint dari orang lain 

• Anda boleh memodifikasi Linux Mint 

• Anda boleh menjual versi modifikasi Linux Mint 

• Anda boleh menggunakan Linux Mint tanpa batas waktu 

• Anda boleh menggunakan Linux Mint tanpa batasan fitur 

• Anda diberi source code dari seluruh komponen Linux Mint melalui repositorinya (tanpa source 
code, keempat hak Anda di atas hilang) 

Anda Tidak Dikriminalkan 

Ketika Anda menggandakan dan memodifikasi Linux Mint, lisensi Mint sudah mengizinkan itu 
seutuhnya. Terbalik dengan Windows yang justru melarang & mengkriminalkannya. Dengan Mint 
Anda tidak dikriminalkan, tidak dituduh “pembajak”, juga tidak akan masuk penjara karenanya. Ini 
yang disebut kemerdekaan pengguna. Dan ini hanya ada di free Software. 

Bandingkan dengan Nonfree Software 

Bandingkan dengan Windows (atau nonfree Software lainnya), jika Anda melakukan salah satu poin di 
atas maka perbuatan Anda menolong diri sendiri & orang lain disebut “kriminal” dan Anda dituduh 
sebagai “pembajak”. Jika Anda beli Windows, Anda tidak pernah diberi source code-nya. Semua 
nonfree Software dengan sengaja menghapus kemerdekaan pengguna, menghapus hak pengguna 
menolong diri sendiri & menolong orang lain. Maka Linux Mint sebaliknya justru menjamin 
kemerdekaan Anda. 


1.4 Bagaimana Tampilan Muka Linux Mint? 


Tulisan ini hanya membahas Linux Mint Cinnamon Edition (LMCE). Tampilan desktop di Mint 
Cinnamon sangat mirip Windows. Cinnamon ini adalah tampilan yang dikembangkan pengembang 


8 



Linux Mint itu sendiri (beda dengan MATE dan KDE). Cinnamon mempertahankan penampilan 
Windows dengan tombol Close di pojok kanan-atas jendela, menu di pojok kiri-bawah layar, ikon-ikon 
bisa ditaruh di area wallpaper, dan System tray di pojok kanan-bawah layar. 


Computer 


m 

All Applications 

Accessibility 


TU Accessories 

I"| Account details 

BU 

Graphics 

Applets 

£ Internet 

^ Archive Manager 

□ 

® Office 

R Backgrounds 

Sound & Video 

PB Backup Tool 

M 

fiil Administration 

HB Banshee 


HB Preferences 

$ Bluetooth 


Bi Places 

9 Brasero 


Bf Recent Files 

Calculator 

d CharacterMap 



H Color 

frl Date&Time 


t 

Backup Tool Bluetooth 


dokumen 

File Edit View Go Bookmarks Help 
♦ ♦ ♦ [ 01/media/master/libre2/dokumen 43 .J Q, 


My Compute 

Home 
m Desktop 
Docum... 
Music 
B Pictures 
ft Videos 
*| Downlo... 
<%• Recent 
■ File Sys... 
C Trash 
Devices 
B Cadan... 
B Dua 
B Satu 


panduan-dasar-liniK- panduan-dasar-lmux- 

mint-bagi-pengguna- mint-bagi-pengguna- 

windows.odt windows.pdf 


Screenshotfrom 2016- Screenshotfrom 2016- 
1 1 -30 03-57-49.png 1 1 -30 04-00-03.png 


Screenshot from 201 6- Screenshot from 201 6- 

11-30 04-00-31 .png 11-30 04-03-36.png 


Screenshot from 201 6- Screenshot from 201 6- 

1 1 -30 04-03-50.png 1 1 -30 04-04-1 4.png 


SEJI 


0 mint@mint - 


1 1 items, Free space: 2.3 GB 


t panduan-dasar-linux... '+] [Main Page - Linux ... n [Screenshot from 20... 


<*> 


Firefox Web Browser 


GIMP Image Editor 

RS 

Banshee 

T 

192.168.43.201 


Thunderbird Mail 


C 


Transmission 


JL @ 0 16:09 Ql 


Gambar di atas adalah desktop Cinnamon. Tampilan Cinnamon sangat mirip tampilan desktop 
Windows. Area wallpaper bisa dipajangi ikon-ikon program, dan panel utamanya horizontal di bawah, 
dengan menu desktop di pojok kiri bawah layar. Menu desktop ini bisa dibuka-tutup dengan tombol 
Windows (tombol Super) dari keyboard. Pengguna Windows tidak akan kesulitan beradaptasi. 


9 





1.5 Apa Saja Edisi-Edisi Resmi Linux Mint? 


Linux Mint memiliki 5 edisi berbeda di setiap rilisnya. Hal ini mirip seperti Microsoft merilis berbagai 
edisi dari satu rilis Windows XP yaitu Home Edition, Business Edition, dan Professional Edition. 
Perbedaan antara “editions” dalam rilis Windows XP ada pada fasilitas di dalamnya. Namun 
perbandingannya dengan Mint, setiap edisi di sebuah rilis dibedakan berdasarkan tampilan desktop. Di 
Linux Mint 18 contohnya, ada Linux Mint Cinnamon Edition, Linux Mint MATE Edition, Linux 
Mint XFCE Edition, dan Linux Mint KDE Edition. Disingkat LMCE, LMME, LMXE, dan LMKE. 
Selain itu, Linux Mint juga punya “edition” istimewa yaitu Linux Mint Debian Edition (LMDE) yang 
merupakan versi Linux Mint yang kompatibel dengan repositori Debian (bukan Ubuntu). 

Apabila Anda bingung memilih satu dari lima edisi Linux Mint di setiap rilisnya ini, maka hilangkan 
keraguan Anda, cukup pilih Linux Mint Cinnamon Edition. Ini karena Cinnamon adalah desktop 
yang dikembangkan oleh pengembang Mint itu sendiri. 

Detail Edisi 


Nama 


Singkatan Keterangan 


10 








Linux Mint Cinnamon Edition 

LMCE 

Linux Mint dengan tampilan Cinnamon. 

Linux Mint MATE Edition 

LMME 

Linux Mint dengan tampilan MATE. 

Linux Mint KDE Edition 

LMKE 

Linux Mint dengan tampilan KDE. 

Linux Mint XFCE Edition 

LMXE 

Linux Mint dengan tampilan XFCE. 

Linux Mint Debian Edition 

LMDE 

Linux Mint berbasis Debian. Ini satu-satunya edisi 

yang tidak berbasis Ubuntu. 


1.6 Bagaimana Sejarah Rilis Linux Mint? 


Versi-versi rilis Linux Mint bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel ini diringkas dari laman Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux Mint version historv . 


Nomor Rilis 

Tahun Rilis 

Nama Rilis 

Basis Sistem 

1.0 

2006 

Ada 

Kubuntu 6.06 

2.0 

2006 

Barbara 

Ubuntu 6.10 

2.1 

2006 

Bea 

Ubuntu 6.10 

2.2 

2007 

Bianca 

Ubuntu 6.10 

3.0 

2007 

Cassandra 

Ubuntu 7.04 

3.1 

2007 

Celena 

Ubuntu 7.04 

4.0 

2007 

Daryna 

Ubuntu 7.10 

5 

2008 

Elyssa 

Ubuntu 8.04 

6 

2008 

Felicia 

Ubuntu 8.10 

7 

2009 

Gloria 

Ubuntu 9.04 

8 

2009 

Helena 

Ubuntu 9.10 

9 

2010 

Isadora 

Ubuntu 10.04 

10 

2010 

Julia 

Ubuntu 10.10 

11 

2011 

Katya 

Ubuntu 11.04 

12 

2011 

Lisa 

Ubuntu 11.10 

13 

2012 

Maya 

Ubuntu 12.04 


11 


14 

2012 

Nadia 

Ubuntu 12.10 

15 

2013 

Olivia 

Ubuntu 13.04 

16 

2013 

Petra 

Ubuntu 13.10 

17 

2014 

Qiana 

Ubuntu 14.04 

17.1 

2014 

Rebecca 

17.2 

2015 

Rafaela 

17.3 

2016 

Rosa 

18 

2016 

S arah 

Ubuntu 16.04 

18.1 

2016 

Serena 


Adapun rilis Linux Mint yang aktif saat ini di antaranya 18.1, 18, 17.3, 17.2, 17.1, 17, 13, dan 2. Semua 
rilis ini adalah rilis LTS. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut. 

Linux Mint Releases 


VERSION 

CODENAME 

PACKAGE BASE 

STATUS 

18.1 

Serena 

Ubuntu Xenial 

Long term support release (LTS), supported until April 2021. 

18 

S arah 

Ubuntu Xenial 

Long term support release (LTS). supported until April 2021. 

17.3 

Rosa 

Ubuntu Trusty 

Long term support release (LTS). supported until April 2019. 

17.2 

Rafaela 

Ubuntu Trusty 

Long term support release (LTS). supported until April 2019. 

17, 1 

Rebecca 

Ubuntu Trusty 

Long term support release (LTS). supported until April 2019. 

17 

Oiana 

Ubuntu Trusty 

Long term support release (LTS). supported until April 2019. 

13 

Mava 

Ubuntu Precise 

Long term support release (LTS), supported until April 2017. 

2 

Betsv 

Debian Jessie 

Long term support release (LTS). 


Illustration 1: Gambar diambil dari https://www.linuxmint.com/download_all.php 


1.7 Bagaimana Kompatibilitas Hardware di Linux Mint? 


Pada praktik lapangannya, sama seperti Ubuntu, Mint tidak membutuhkan instalasi CD driver 
tambahan. Pengguna hanya menginstal Mint GNU/Linux kemudian sistem bisa langsung bekerja. 


12 




Hal ini bisa terjadi oleh sebab kemampuan istimewa dari kernel yang dipakainya, yaitu Linux®. Secara 
umum kernel Linux® sudah mengusung sangat banyak driver yang mencakup setiap model perangkat 
keras sehingga secara otomatis dapat mengenali komputer atau laptop merek apa saja. 



GNU Emacs24(GUI) 



H Computer 

W’ Computer 


Processor 

' 2 ?$ Operating System 

Memory 

Kernel Modules 

Operating System 

(5) Boots 

User Name 

Pl Languages 

Date/Time 

Filesystems 

▼ Display 

|H| Display 

Resolution 

OpenGLRenderer 

lalj EnvironmentVariables 

Users 

Devices 

Processor 

11 Memory 

X11Ver»dor 

Multimedia 

Audio Adapter 

W Input Devices 

Power Button 

PCI Devices 

Lid Switch 

USB Devices 

Sleep Button 

Printers 

Power Button 

(j| Battery 

ATTranslated Set 2 keyboard 

| Sensors 

Video Bus 

r*l? Input Devices 

SynPS/2 Synaptics TouchPad 


1366x768 pixeis 

Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile 
The X.Org Foundation 

HDA-Intel - HDA Intel PCH 


| Menu as*- 1 » '*5[NewTab-Mozi... 0 [mastergpmaste... k [perkenalan-das... Summary - Syst.. ^ob 



13 




Bab 2 Menginstal Linux Mint 


Bab 2 ini tidak akan menjelaskan detail metode instalasi OS Linux Mint. Sebagai gantinya, berikut ini 
daftar pranala yang patut dirujuk pembaca untuk menginstal Mint. Sistem operasi Mint bisa diinstal di 
komputer PC dan laptop bertipe 32 bit maupun 64 bit. Cara menginstal Mint bisa jadi singleboot (satu 
komputer satu OS) atau bisa jadi juga multiboot (satu komputer lebih dari satu OS). Mint bisa diinstal 
dualboot (satu komputer dua OS) berdampingan dengan Windows. 


2.1 Keistimewaan Multiboot 


OS itu bukanlah Software aplikasi. Satu komputer hanya menjalankan satu OS di satu waktu, berbeda 
dari Software aplikasi yang bisa berjalan bersamaan. Nanti Anda akan memilih mau masuk OS mana 
setiap kali komputer dinyalakan. Jadi multiboot tidak membebani komputer Anda. 


2.2 Singleboot 

Mint 18: http://www.linuxku.com/2016/07/panduan-instalasi-linux-mint-18-cinnamon.html 
Mint 16: http://dosen.gufron.com/tutorial/langkahlangkah-installasi-linux-mint- 1 6-petra-deng/2 3/ 

Mint 15: http://dosen.gufron.com/tutorial/cara-install-linux-mint-15-olivia/17/ 

Mint 17: http://tuxlin.com/langkah-install-linux-mint-17-qiana/ 

Mint 13: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/928 

2.3 Dualboot 

Mint + Windows 10 https://mrahmanda.wordpress.com/2016/02/17/cara-install-linux-mint-17-2-dual- 
boot-dengan- Windows- 10/ 

Mint + Windows 7 http://ahafed02.blogspot.co.id/2012/06/cara-instal-linux-mint-dual-booting.html 

14 


Mint + Windows 8 http://linuxbsdos.com/2014/06/ll/how-to-dual-boot-linux-mint-17-and-windows-8- 
on-a-pc-with-uefi-firmware/ 

Mint + Windows 8.1 https ://linuxnorth. wordpress , com/20 1 5/03/0 l/dual-booting-linux-mint-and- 
windows-8-1/ 


15 


Bab 3 Sumber Daya 


Bab 3 ini menjelaskan sumber daya (Inggris: resources ) yang tersedia untuk Linux Mint. Sumber daya 
adalah segala bentuk dokumentasi, artikel, berita, panduan, fasilitas pencarian, wiki, video, 
podcast, atau apa saja yang mendukung pengguna menggunakan suatu produk. Untuk Linux Mint, 
pada saat ini telah begitu banyak sumber daya tersedia baik secara resmi maupun nonresmi. 


3.1 Sumber Daya Resmi 


kimj 1 1 (T|« i Linux Mint Forums 

M f) M Y 1 I 1 1 fl f WeKome !o tf>e Unux Mml forums 1 For help, knowledge. and felkwshp. 

□ 

= OucK Inks (2} FAO 


O Board index 


lt is currently Mon Dec 19. 2016 8:46 am 



Sumber daya resmi Linux Mint berasal dari para developernya sendiri: 


• Situs resmi Linux Mint https://www.linuxmint.com 

• Dokumentasi resmi Mint https://www.linuxmint.com/documentation.php 

• Blog resmi Mint http://blog.linuxmint.com 

• Berita Mint http://segfault.linuxmint.com 

• Situs komunitas Mint https://communitv.linuxmint.com 


16 





Forum resmi Mint https://forums.linuxmint.com 
Mesin pencari paket Mint http://packages.linuxmint.com/ 


3.2 Sumber Daya Takresmi 

Sumber daya nonresmi Linux Mint berasal dari para pengguna. Di antara sumber daya dalam Bahasa 
Indonesia saat ini adalah 

• Buku “Panduan Resmi Pengguna Linux Mint 17 Qiana” diterjemahkan oleh Eko Suhartono 

• https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1864 . Ini sumber daya terbaik dalam Bahasa 
Indonesia untuk saat ini. 

• http://linuxminttutorial.blogspot.co.id 

Sumber daya dalam Bahasa Inggris yang bisa pembaca temukan adalah 

• Linux Mint di Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Linux Mint 

• Linux Mint di Distrowartch https://distrowatch.com/mint 

• Linux Mint Podcast Community https://mintcast.org 

• Reddit untuk Linux Mint https://www.reddit.eom/r/linuxmint 

• Blog Mint Guide http s : //mintguide . org 

• https://otherlinuxmintblog.wordpress.com 

• http://mintnext.blogspot.com 

• http : //www. mintblo g . de (Berbahasa Jerman) 


3.3 Berita Linux Mint 


Jika Anda tidak mau ketinggalan kabar terbaru dari Linux Mint, langgan saja RSS atau terus kunjungi 
pranala berikut: 


17 


• Distrowatch Linux Mint https://distrowatch.com/index.php? 
distribution=mint&release=all&month=all&year=all 

• Mint Guide https://mintguide.org/news/ 

• Blog Resmi http://blog.linuxmint.com/ 

• Reddit Linux Mint https://www.reddit.eom/r/linuxmint/ 

• StackExchange Linux Mint http://unix.stackexchange.com/questions/tagged/linux-mint 

• Mint Now! http : //www. linuxmintnow. com/lmn 

• Podcast Linux Mint https://mintcast.org/ 


3.4 Video Linux Mint 

Banyak tersedia video Mint buatan komunitas yang beredar di internet. Berikut beberapa contohnya: 

• https://www.youtube.com/user/linuxscoop 

• Linux Mint 17.3 Tutorial For Beginners 

• Linux Mint 18 From A Windows User 

• Beginner's Guide To Installing Finux Mint 18 


3.5 Adakah Komunitas Linux Mint di Indonesia? 


Komunitas Mint yang paling aktif di Indonesia di antaranya: 


18 


• https://www.facebook.com/groups/154394617936207/?ref=bookmarks Linux Mint Indonesia 
di Facebook dengan admin Gino Erman Agusta, Saifudin Wardhana, dan lain-lain. 

• http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000005033876/linuxmint-community 

Limranint Community di Forum Kaskus. 


3.6 Dukungan Teknis Linux Mint 


Dukungan teknis bisa diperoleh gratis melalui komunitas. 
https://linuxmint.com/contactus.php 


19 


Bab 4 Software Aplikasi di Linux Mint 


Bab 4 ini menjelaskan aplikasi bawaan dan aplikasi umum yang tersedia di repositori Mint. Adapun 
untuk aplikasi bawaan ialah yang ada di LMCE (bawaan edisi lain tidak). Di bab ini Anda memperoleh 
informasi tabel aplikasi bawaan Mint, office suite-nya, daftar pengganti aplikasi Windows, daftar 
aplikasi editing audio/video, dan daftar document editor tambahan. Bab ini disusun supaya pembaca 
dapat langsung bekerja sehari-hari di Mint tanpa kesulitan. 


4.1 Apa Aplikasi Bawaan Linux Mint? 


Berikut ini daftar aplikasi bawaan yang Anda peroleh seusai menginstal LMCE. Saya bandingkan di 
kolom sebelahnya dengan aplikasi Windows yang sekategori. Semua aplikasi pada kolom Windows 
adalah nonfree Software. Istilah-istilah asing dilampirkan penjelasannya pada Kamus Istilah di bagian 
akhir tulisan. 


Kategori 

Bawaan Linux Mint 

Bandingan Windows 

Desktop environment 

Cinnamon 

- 

File manager 

Nemo 

Windows Explorer 

Office suite 

LibreOffice 

Microsoft Office 

PDF reader 

Evince 

Adobe Reader 

Web browser 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Archive manager 

GNOME File Roller 

WinRAR 

Terminal 

GNOME Terminal 

Command Prompt 

IRC client 

Hexchat 

mIRC 

CD burning 

Brasero 

Nero Burning ROM 


20 




Firewall 

Gufw 

Windows Firewall 

Audio player 

Rhythmbox 

Winamp 

Video player 

Totem 

GOM Player 

BitTorrent client 

Transmission 

pTorrent 

Text editor 

Xed 

Notepad 

Image viewer 

Xviewer 

Windows Image & Fax Viewer 

Scanning 

Simple Scan 

Windows Scan 

Email client 

Mozilla Thunderbird 

Microsoft Outlook 

Disk management 

GNOME Disk Utility 

Windows Disk Management 


4.2 Apakah Office Suite di Linux Mint? 


Program Office suite bawaan Linux Mint adalah LibreOffice. Ini seperti andaikata Windows sudah 
termasuk Microsoft Office. Berita bagusnya, LibreOffice mampu membaca/tulis dokumen 
Microsoft Office. LibreOffice juga punya format dokumen sendiri bernama OpenDocument Format 
(.odt, .ods, .odp). Berikut ini perbandingan LibreOffice dengan Microsoft Office. 


Perbandingan Nama Program 


Kategori 

LibreOffice 

Microsoft Office 

Pengolah kata 

Writer 

Word 

Pengolah angka 

Calc 

Excel 

Presentasi 

Impress 

PowerPoint 

Database 

Base 

Access 

Gambar diagram 

Draw 

Visio 

Matematika 

Math 

Equation Editor 


21 





Perbandingan Format Dokumen 


Format 

LibreOffice 

Microsoft Office 

Pengolah kata 

.odt 

.docx 

Pengolah angka 

.ods 

,xlsx 

Presentasi 

.odp 

•PPtx 


Perbandingan Kompatibilitas 



Bisa baca/tulis format LibreOffice? 

Bisa baca/tulis format Microsoft 

Office? 

LibreOffice Writer 

YA 

YA 

LibreOffice Calc 

YA 

YA 

LibreOffice Impress 

YA 

YA 


Writer 


perkenalan-dasar-lin 


nt-bagi-pengguna-windows.odt - LibreOffice W 


it View Insert Format Styles 

e - o» • < m © 


Tools Window 


6 £ 


ft V H 


B C, T N i ■ * •• S Oi 4 ✓ ti ✓ ♦ • S 


■ a 


r Update Styie | [Liberation Sans 


a" a b L I i • * - S • | :E 


Apa Saja ApUkasI Pengganti di Li 


Apakah Office Suite di Ui 


Menu Wi Ti&M % perkenalan-dasar-li 




•«a, 

pn ku m 1 * 


Bab 2 Sumber Daya 

6. Apa Saja Sumber Daya di Internet Tentang Lir 
5, Video-Video Panduan linux Mint 
Bagaimana Menginstal Linux Mint? 

Apa Saja Komunitas Linux Mint di Indonesia? 
Dukungan Teknis Linux Mint 
Bab 3 Software Aplikasi di Linux Mint 
Apa Aplikasi Bawaan Linux Mint? 


Apa Saja Aplikasi Pengganti di Linux Mint? 

Apa Saja Aplikasi Pemrograman di Linux Mint? 
Bab 4 Praktik Penggunaan 
▼ Bab 5 Pengaturan Sistem 

Apa yang Harus Dilakukan Seusai Menginstal Li 
Bagaimana Menginstal Software Aplikasi di Linu 
Referensi Lanjutan 
Kamus Istilah 

• ffl Tables 

• X Textframes 
r H Images 

Jlu OLE objects 


I perkena la n-dasar-linux-mint-bagi-pengguna -Windows (a 
«nbering : Level 2 Q BD CD 


22 




Calc 


mple.xls - LibreOffice Calc 


Insen Format 


l • n ' n. . t S R 


it I* I* 


d ssh a ^ 



lE 




Impress 


templa t-komu nitasiibreoffice-motiflimas.odp (read-only) - LibreOffice Impre 
Edit View Insert Format Slide Slide Show Tools Window Help 


i 1 «, ' D ' ^ ' 4 0 
5 J • e □ s - 


Ps" 3 a - n ►.! & tS c 





TEMPLAT 
“MOTIF LIMAS" 


< 




B Slide 1 of 3 Default 



— 

— 

bu 

— — ■ 


UU 


a 

□ 

□ 

n 


m 

m 

© 


templat-komurutaslibreoffice-motiflimas 


■ m h templat-ko 


10:44) ^ 19 Sunday March 


4.3 Apa Saja Pengganti Aplikasi Windows? 


23 






Pengguna Windows pasti membutuhkan daftar pengganti aplikasi Windows di Mint sebagai materi 
migrasinya. Maka inilah tabel daftar aplikasi pengganti sehari-hari yang bersesuaian. Semua aplikasi 
pengganti yang saya sebutkan di sini adalah free Software dan tersedia di repositori Mint. Yang 
diwarnai hijau berarti aplikasi bawaan, sedangkan yang tidak berwarna bisa diinstal dari repo. 


Windows 

Linux Mint 

Microsoft Office 

LibreOffice 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Windows Explorer 

Nemo File Manager 

Add/Remove Programs 

Synaptic Package Manager 

Control Panel 

System Settings 

Adobe Photoshop 

GIMP 

CorelDRAW 

Inkscape 

Media Player 

VFC 

mIRC 

Hexchat 

Command Prompt 

GNOME Terminal 

uTorrent 

Transmission 

Internet Download Manager 

DownThemAll! 

Visio 

GNOME Dia 

Google Earth 

Marble 

Adobe Illustrator 

Inkscape 

Adobe Premiere 

Blender 

Adobe AfterEffects 

Blender 

Adobe InDesign 

Scribus 

Nero Burning ROM 

Brasero 

Winamp 

Rhythmbox 

Microsoft Outlook 

Mozilla Thunderbird 

Image & Fax Viewer 

Xviewer 

ACDSee 

Shotwell 

ScreenshotCaptor 

Shutter 

Google Chrome 

Chromium*, Iridium 

Skype 

Ekiga 

Adobe Reader 

Evince 


24 


3D Studio Max 

Blender 

Adobe Flash Player 

GNU Gnash 

Notepad 

xed 

Wordpad 

Abiword 

3D Studio Max 

Blender 


*) Pada saat tulisan ini disusun, sekitar 20 Maret 2017, Chromium yang free Software sedang 
bermasalah lisensi dan diperbincangkan oleh FSF di mil i s Directorv dan di milis Parabola GNU/Linux- 
libre. 


4.4 Apa Saja Aplikasi Pemrograman di Linux Mint? 


Mint karena merupakan distribusi GNU/Linux maka ia memberikan semua Software dan library yang 
mendukung rekayasa perangkat lunak untuk segala bahasa pemrograman. Semua free Software seperti 
contohnya Netbeans atau Lazarus yang tersedia untuk Windows, tersedia juga untuk GNU/Linux, dan 
Linux Mint sudah menawarkannya di repositorinya. Anda bisa melihat tabelnya di sini lalu mencarinya 
di Synaptic. Bagian kolom Windows semuanya nonfree Software. 


Bahasa 

Library/C ompiler/Interpreter 

Bandingan Windows 

C 

GNU C Library, GNU GCC 

Microsoft Visual C 

C++ 

GNU Stdc++, GNU G++ 

Microsoft Visual C++ 

Java 

OpenJDK 

OracleJDK 

PHP 

PHP Interpreter 

- 

Perl 

Perl Interpreter 

- 

HTML 

BlueGriffon 

Adobe Dreamweaver 


KompoZer 



Adobe Brackets 


Ruby 

Ruby Interpreter 

- 

Python 

Python Interpreter 

- 

awk 

GNU awk 

- 


25 


sed 

GNU sed 

- 

cut 

GNU cut 

- 

shell 

GNU bash 

PowerShell 


zsh 



fish 



tcsh 


Pascal 

FreePascal 

TurboPASCAL 

BASIC 

GAMBAS 

Microsoft Visual Basic 

R 

GNU R 

- 

Go 

GNU GCC 

- 


4.5 Aplikasi Editing Audio/Video 


Bagian ini menyajikan daftar aplikasi editing multimedia yang tersedia di Mint (bisa diinstal dari repo) 
dan dibandingkan dengan lawannya (nonfree Software) yang biasa dipakai di Windows. Pembaca tidak 
diharapkan untuk menilai free Software di Mint dari segi jumlah fiturnya, melainkan diharap 
menilainya dari Software freedom, agar tidak bergantung kepada proprietary Software dari Windows. 


Kategori 

Nama Aplikasi 

Bandingan Windows 

Audio Editor 

Audacity 

Avid Pro Tools 


Ardour 

Adobe Audition 


LMMS 

FruityLoops 

Video Editor 

Cinelerra 

Adobe Premiere 


Kdenlive 

Adobe LightWorks 


PiTiVi 

Adobe After Effects 


OpenShot 



Flowblade 



Blender 


Audio Broadcasting 

Icecast 

Sam Broadcaster 


IDJC 



26 





Audio/Video Converter 

FFMPEG 

Any Audio Converter 


HandBrake 

Transmageddon (Gstreamer) 

WinFF (FFMPEG) 

SoundKonverter 

Any Video Converter 


Dalam soal aplikasi multimedia, pembaca bisa memperoleh tambahan referensi di alamat: 

• http://www.wikiwand.com/en/Comparison of digital audio editors 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of digital audio editors 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of video editing Software 

• https://en.wikipedia.org/wiki/List of video editing Software 


4.6 Apa Saja Document Editor di Linux Mint? 


Istilah document editor di sini maknanya diperluas sehingga mencakup baik office suite maupun selain 
Office suite yang berguna untuk mengedit dokumen apa pun. Ini termasuk PDF editor dan konverter 
format dokumen. Perlu dicatat juga bahwa LibreOffice bukan satu-satunya free office suite untuk 
Linux Mint, sehingga free office suite lain akan disebut juga di sini. 


Kategori 

Nama Aplikasi 

Bandingan Windows 

Office suite 

LibreOffice 

Calligra Office 

Apache OpenOffice 

WebODF 

Microsoft Office 

Corel Office 

Konverter Dokumen 

Soffice 

Calibre 

Microsoft Office Compatibility Pack 

Doxillion Document Converter Software 

PDF merger 

PDF S AM 

Adobe Acrobat Pro DC 

PDF splitter 

PDF S AM 

Adobe Acrobat Pro DC 

PDF editor 

PDFMod 

Adobe Acrobat Pro 


27 



PDFedit 


PDF authoring 

LibreOffice 

Calligra Office 

Apache OpenOffice 

Scribus 

Inkscape 

Adobe InDesign 

Ebook reader segala 

format (EPUB dll.) 

Calibre 

Amazon Kindle 


Mengenai document editor, pembaca dapat memperoleh informasi lebih di laman: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/List of PDF Software 

• https://linuxdreambox.wordpress.com/2016/01/10/support-open-document-format/ 

• http://alternativeto.net/software/microsoft-office-suite/ 


4.7 Di Mana Lagi Daftar Free Software? 


Daftar free Software di dalam tulisan ini hanyalah ringkasan. Free Software Foundation (FSF) di dalam 
Directory mereka telah mensensus sebanyak 15.900 nama free Software dari seluruh dunia per Senin 20 
Maret 2017 sementara tulisan ini hanya mencatat tidak lebih dari 100. Maka jika pembaca tidak puas, 
bagian ini memberikan pembaca tambahan sumber daya (pranala, tautan internet) dari lebih banyak 
sumber. 


28 


S- Qfl m-mmi!! 

lools 

What links here 
Related changes 
Upload file 
Special pages 
Permanent link 
Pag e information 
Wikidata item 
Cite this page 

Print/export 
Create a book 
Download as PDF 
Printable version 

Languages 0 

Bosan ski 
Polski 
PyccKMii 

✓Edit links 


V _ffj |Q. Search + = 


List [edit] 


Free and open-source 

Proprietary Software 

Online w/ 

Software 

Freeware 

Commercial 

App 

• CinePaint 

• Artweaver 

• Ability Photopaint 

• LView Pro 

• Pixlr 

• Darktable 

• Brush Strokes Image 

• ACD Canvas X (formerly Deneba 

• Manga Studio 

• Be Funky 

• DigiKam 

Editor 

Canvas) 

• Microsoft Paint 

• PicMonkey 

• F-Spot 

• Chasys Draw IES 

• ACDSee 

. MiraFX STILL 

• PicsArt 

. G'MIC 

• FastStone Image Viewer 

• Acorn Image Editor 

• NeoPaint 


• GIMP 

• Fatpaint 

• Adobe Photoshop 

• OpenCanvas 


• GimPhoto 

• Fotografix 

• Adobe Photoshop Lightroom 

• Paint Tool SAI 


• GIMPshop 

• IrfanView 

• Adobe Photoshop Elements 

• Photogenics 


. GNU Paint 

• Paint.NET 

• Affinity Photo 

• PhotoLine 


• GrafX2 

• PhotoScape 

• ArcSoft Photolmpression 

• Photo Mechanic 


• GraphicsMagick 

• PixBuilder Photo Editor 

• Artipic 

• Photos (Apple app) 


• gThumb 

• Pixia 

• ArtRage 

• Photo Raster 


• Hugin 

• Project Dogwaffle 1.2 Free 

• Autodesk SketchBook Pro 

• PicMaster 


• ImageJ 

Version 

• Bloom Image Editor 

• Pixelmator 


• ImageMagick 

• XnView 

• Capture One 

• Pixen 


• KolourPaint 


• CodedColor PhotoStudio Pro 

• PMview 



• Direktori FSF (sangat direkomendasikan) http://directory.fsf.org/wiki/ 

• Tabel keseluruhan free Software Direktori FSF http : //dir ectorv. f sf . org/wiki/ All 

• Daftar free Software oleh Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/List of free and open- 
source Software packages 

• Perbandingan free Software vs nonfree Software oleh Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of open-source and closed-source Software 

• Portal free Software di Wikipedia https://en.wikipedia.0rg/wiki/P0rtal:Free Software 

• Daftar video game di LibreGameWiki https://libregamewiki.org/Main Page 

• Daftar free Software untuk sains & matematika oleh Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/List of open-source Software for mathematics 

• Daftar artikel Wikipedia untuk free Software sains & matematika 
https://en.wikipedia.0rg/wiki/Categ0ry:Free mathematics Software 


29 


• Perbandingan web browser free & nonfree oleh Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of web browsers 

• Perbandingan vector editor (sebangsa CorelDRAW) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of vector graphics editors 

• Perbandingan raster editor (sebangsa Photoshop) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of raster graphics editors 

• Daftar game engine (sebangsa CryEngine) https://en.wikipedia.org/wiki/List of game engines 

• Situs perbandingan Software alternatif http : //alternativeto .net/ 


30 


Bab 5 Perintah Dasar 


Bab 5 ini memberikan baris perintah dasar (command lines) yang sangat penting di Mint GNU/Linux 
dalam ringkasan. Pembaca memperoleh perintah instalasi paket dan perintah pengelolaan sistem. 
Apabila pembaca mengalami kesulitan pada perintah dasar, kirimkanlah email ke alamat penulis 
teknoloid@gmail.com . 


5.1 Pelajaran Pertama 


Bagian ini menunjukkan bagaimana mengetik perintah di Terminal. Penulisan perintah tidak boleh 
salah huruf besar-kecilnya. Apabila Anda sudah terbiasa dengan Terminal di GNU/Linux, lewati bagian 
ini. 

1. Pertama: Buka Terminal dengan tombol Ctrl+Alt+T atau cari di menu desktop Anda. 

2. Kedua: Ketik perintah yang Anda maukan misalnya sudo apt-get update . 

3. Ketiga: Tekan tombol Enter. 

4. Keempat: Perintah sudo mengakibatkan Terminal meminta Anda memasukkan password. Ketik 
password Anda dengan benar lalu tekan Enter. Memang tidak akan muncul bintang-bintang 
di Terminal. Jika Anda tidak memakai sudo, Anda tidak akan dimintai password. 

5. Kelima: Perintah Anda akan dieksekusi oleh Terminal. 


31 


master@master - 

File Edit View Search Terminal Help 


master@master - S sudo apt-get update 
[sudo] password for master: 

Get:l http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease [11,5 kB ] 

Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease 

Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB] 

Ign:4 http://packages.linuxmint.com serena InRelease 

0% [2 InRelease gpgv 247 kB] [Waiting for headers] [3 InRelease 1.137 B/102 kB | 


5.2 Perintah Instalasi Paket 


Perintah yang bertanda bintang (*) harus dijalankan dengan sambungan internet. 
Mengambil peta repositori*: 

$ sudo apt-get update 
Mencari nama paket: 

$ apt-cache search <kata_kunci> 

Menginstal paket*: 

$ sudo apt-get instali <nama_paket> 

Memeriksa ada/tidaknya paket di repo: 

$ apt-cache policy <nama_paket> 

Memutakhirkan* seluruh Software terinstal ke versi terbaru: 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get upgrade 


32 




$ sudo apt-get dist-upgrade 


5.3 Perintah Pengelolaan Sistem 


Perintah pengelolaan terlalu banyak ragam dan jumlahnya. Berikut diberikan beberapa yang terpenting 
dan diringkas secara sengaja. Pembaca diharapkan mencobanya di komputer secara langsung untuk 
bisa memakainya secara benar. 

Mengetahui direktori sekarang: 

$ pwd 

Melihat isi direktori sistem: 

$ ls / 

Melihat isi direktori milik username Anda: 

$ ls $HOME 
$ ls - 

Pindah direktori ke root: 

$ cd / 

Kembali ke direktori Home: 

$ cd $HOME 
$ cd ~ 

Pindah ke direktori lain: 


33 





$ cd -/Downloads # pindah ke folder unduhan 
$ cd /tmp # pindah ke folder temporer 

$ cd /media # pindah ke folder di mana partisi-partisi dibaca 
$ cd ~ # kembali ke folder $HOME Anda 

Menciptakan berkas teks: 

$ cat > berkas.txt # ketik apa saja lalu tekan Ctrl+D 
Membaca isi berkas teks: 

$ cat berkas.txt 

Untuk pembelajaran lebih lanjut, di antara cara yang mudah, pembaca bisa merujuk ke Cilsv Fiolution 
untuk memperoleh DVD tutorial GNU/Linux. 


34 



Bab 6 Sistem Manajemen Paket 


Bab 6 ini menjelaskan bagaimana pengguna menginstal Software di Mint. Sistem manajemen paket 
(SMP) adalah bab paling istimewa yang pasti harus dipelajari semua pengguna Mint, Ubuntu, Debian, 
maupun distro GNU/Linux lainnya. Di Windows Anda tidak mengenal SMP, tetapi di GNU/Linux 
Anda pasti memerlukannya setiap hari. Walaupun bab 5 sudah memperlihatkan beberapa perintah 
umumnya, bab 6 ini akan memerincinya. 


6.1 Sumber Daya 


Linuxku.com telah memiliki serial SMP Ubuntu sampai 12 nomor yang menjelaskan secara terperinci 
bagi pengguna akhir bagaimana instal, hapus, upgrade, sampai pembahasan repo dan repo pihak ketiga. 
Saya merekomendasikan pembaca merujuk kepadanya karena SMP Mint sama dengan SMP Ubuntu. 

• SMP Seri 1 

• SMP Seri 2 

• SMP Seri 3 

• SMP Seri 4 

• SMP Seri 5 

• SMP Seri 6 

• SMP Seri 12 


35 


6.2 Bagaimana Menginstal Software Aplikasi di Linux Mint? 


Pengguna Linux Mint punya 2 pilihan cara instal Software: memakai tampilan GUI atau tampilan 
Terminal. Pengguna yang ingin menggunakan GUI bisa menggunakan Synaptic Package Manager. 
Sedangkan pengguna yang ingin menggunakan Terminal bisa menggunakan APT. Metode instal/hapus 
Software di Linux Mint ini dinamakan sistem manajemen paket. 

Program Synaptic ini tampilannya mirip Android PlayStore atau Ubuntu Software Center, pengguna 
bisa memilih Software dan menginstalnya. Software diperoleh dalam bentuk paket-paket berformat .deb 
dari tempat yang disebut “repositori” yang berada di internet. Dengan demikian cara instalasi Software 
di Linux Mint sama dengan di Ubuntu. 


6.3 Bagaimana Menginstal Software dengan Synaptic? 


Cara menginstal paket dengan Synaptic mudah sekali: 

• Buka Synaptic. 

• Cari kata kunci paket yang dimaukan. 

• Klik kanan entri paket > Mark for Installation. 

• Klik tombol Apply. 

• OK. 

• Biarkan Synaptic mengunduh dari internet lalu sistem akan menginstal semua paket yang 
terunduh. 


36 



File Edit Package Settings Help 

O 0 1 

Reload Apply Properties 


Synaptic Package k 

PENCARIAN PAKET 


DESKRIPSI PAKET 


Amateur Radio (universe) 
Communication 
Communication (multiverse) 
Communication (universe) 
Cross Platform 
Cross Platform (multiverse) 
Cross Platform (universe) 
Databases 

Databases (multiverse) 
Databases (universe) 

Debug 

Debug (multiverse) 

Debug (universe) 
Development 




LatestVersion 


Visit Homepage 

0 A.D. (pronounced "zero ey-dee") is a free, open-source, cross-platform 
real-time strategy (RTS) game of ancient warfare. In short, it is a 
historically-based war/economy game thatallows playeryA^ff^or rewrite 
the history of Western civilizations, focusing on the years between 500 B.C. 
d 500 A.D. The project is highly ambitious, involving state-of-the-art 3D 
:s, detailed artwork, sound, and a f)exible and powerful custom-built 
game> 


KATEGORI-KATEGORI SOFTWARE 


/ 


Description 


Real-time s* ategy game of ancient warfare 


Real-time Jtrategy game of ancient warfare (data files) 
Real-timEKtrategy game of ancient warfare (common data files) 
Real-tirr* strategy game of ancient warfare (debug) 
cross-Wtribution packaging system 
cross-distribution packaging system (non-GUI parts) 

Open Free Fiasco Firmware Flasher 
mathematics based puzzle game 


KETERANGAN DETAIL PAKET 


54754 packages listed, 2345 installed, 0 broken. 0 to install/upgrade. 0 to remove 


m Menu ?5E]I 


k perkenalan-dasar-li... 


P Synaptic Package M... 


17 Tuesdayjanuary 2017. 10:1136 Q] 


37 






Bab 7 Pengaturan Sistem 


Bab 7 ini menjelaskan pengaturan sistem yang paling minimal pembaca akan lakukan setiap selesai 
menginstal Mint atau pengaturan umum yang sering dilakukan pengguna Mint pada umumnya. Ini 
bab terakhir dalam tulisan ini. 


7.1 Yang Harus Dilakukan Seusai Menginstal Mint 


Ada beberapa perkara yang umumnya selalu dilakukan setiap pengguna selesai menginstal Linux Mint. 
Dengan melakukan ini Anda diharapkan siap menggunakan Linux Mint seterusnya. 

1. Melakukan Reload 

Reload di sini ialah mengambil “peta repositori” Linux Mint dari internet. Tujuannya ialah 
mengaktifkan sistem supaya bisa menginstal segala aplikasi dari internet. Perintahnya: 

$ sudo apt-get update 

2. Menginstal Gdebi 

Gdebi adalah program GUI yang memudahkan instalasi paket .deb agar pengguna bisa menginstal 
tanpa Terminal. Syarat menginstal Gdebi adalah sambungan internet dan sudah Reload. Perintahnya: 

$ sudo apt-get instali gdebi 


38 



3. Menginstal VLC 


VLC adalah program pemutar audio/video semua format yang tersedia untuk semua OS. Di Windows 
pun banyak orang menggunakannya, tanpa menyadari VLC adalah free Software. Cara menginstalnya 
di Mint: 

$ sudo apt-get instali vlc 


7.2 Di Mana Control Panel? 

Pengguna Linux Mint memiliki “control panel” sendiri yang bernama System Settings. Anda bisa 
membuka programnya dari menu maupun dari perintah konsol $ cinnamon-settings . 


39 








System Settings 




- + X 









oT| 


o 

IP Appearance 











& 


B 


UU 

Ml 





Backgrounds 


Effects 


Fonts 

Themes 





i_ Preferences 











m 


A 



0 

1 


1 

Accessibility 

Account details 

Applets 

Date & Time 

Desklets 

Desktop 

U 


U 


■ 

[gj 

H) 


□ 


Extensions 

General 

Hot Corners 

Input Method 

Languages 

Notifications 

E 


■K 


l£j 

[B, 



□ 


Panel 

Preferred 

Privacy 

Screensaver 

Startup 

Windows 


Applications 



Applications 




a 


E 

3 








WindowTiling 

Works paces 








7.3 Bagaimana Mengatur Desktop? 


System Settings telah didesain untuk memudahkan pengguna mengatur keseluruhan desktop. System 
Settings mampu mengatur hardware Anda (mouse, touchpad, bluetooth, printer, soundcard, device 
driver, monitor/proyektor), keseluruhan tampilan desktop dan bahasa sistem Anda, networking Anda, 
sistem suara Anda, manajemen daya baterai, firewall, users & groups, login screen, dan font Anda. 


7.4 Di Mana Task Manager? 


Linux Mint menyediakan process manager bernama System Monitor. Dengan program ini Anda 
mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan, mematikan proses yang berjalan, mengetahui beban 
kerja sistem, mengetahui beban pemakaian memori, dan mengetahui status kapasitas HDD. 



41 


Referensi Lanjutan 


Bagian ini mendaftar sejumlah pranala yang berguna bagi pengguna akhir dalam pengoperasian sistem 
Ubuntu. Sebagian pranala di sini sudah disebutkan di dalam artikel. Pembaca dapat menghubungi saya 
(lewat komentar atau email teknoloid@ gmail . com a.n. Ade Malsasa Akbar) untuk memberi saran yang 
cocok mengenai sumber daya yang bisa dijadikan referensi di sini 

• Pelatihan GNU/Linux Dasar - pelatihan oleh Cilsy Fiolution, sebuah perusahaan training & 
technical support for GNU/Linux di Bandung. 

• Blog Bermigrasi GNU/Linux - menyediakan data/informasi, testimoni, ebook, sumber daya 
terkait, dan apa pun terkait migrasi dari Windows ke GNU/Linux di Indonesia. 

• Blog Modem GNU/Linux - menyediakan data/informasi modem USB yang kompatibel 
GNU/Linux; serta tutorial instalasinya. 

• Blog Hardware Ubuntu - menyediakan data/informasi printer & scanner kompatibel 
GNU/Linux; serta tutorial instalasinya. 

• Proyek Bengkel Ubuntu - menyediakan paket-paket aplikasi populer dalam format .alldeb 
yang dapat diinstal secara offline dan mudah di Ubuntu. 

• Proyek Alldeb - menyediakan layanan unduh paket .alldeb segala versi Ubuntu langsung dari 
server (prinsipnya mirip apt-web.dahsy.at), yang paketnya bisa diinstal secara offline di Ubuntu; 
serta ini merupakan situs resmi Teknologi Alldeb (teknologi distribusi Software aplikasi secara 
offline di Ubuntu dan keluarga Debian). Pemilik situs ini adalah pengembang Teknologi Alldeb, 
Nifa Dwi Kurniawan. 


42 


Kamus Istilah 


Komputer di zaman ini sudah terlalu kompleks. Istilah-istilah komputer di zaman sekarang sudah 
bertambah jauh lebih banyak dibandingkan 10 tahun lalu. Masalah ini bertambah karena GNU/Linux 
memiliki banyak sekali istilah yang asing bagi pengguna Windows pada umumnya. Namun sesulit apa 
pun realitas yang ada, pengguna selalu dapat mempelajari perlahan-lahan dengan memegang kuncinya. 
Salah satu kunci belajar itu adalah memahami arti istilah-istilah di GNU/Linux. Bagian akhir tulisan ini 
adalah kamus istilah yang berguna bagi pemula GNU/Linux khususnya untuk Linux Mint. 


Istilah 

Arti 

GNU 

Sistem operasi bebas yang dirilis dalam bentuk source code, kompatibel 100% 

dengan UNIX, yang proyeknya dimulai sejak 1983 oleh Proyek GNU. 

Linux 

Kernel bebas yang dirilis dalam bentuk source code, kompatibel 100% dengan 

UNIX, yang proyeknya dimulai sejak 1991 oleh Proyek Linux. 

GNU/Linux 

Sistem operasi bebas yang dirilis dalam bentuk binary code & source code, hasil 

gabungan GNU + Linux, kompatibel 100% dengan UNIX, dikerjakan dan 

didistribusikan oleh pihak ketiga, pertama muncul sejak 1992. 

Kernel 

Salah satu komponen dalam suatu sistem operasi yang bertugas mengelola 

semua perkara hardware. Kernel merupakan Software. 

Software 

Perangkat lunak, yaitu teks notasi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk 

suatu pekerjaan tertentu. Perangkat lunak memiliki 2 bentuk, bentuk primer dan 

bentuk sekunder. Bentuk primer disebut source code, merupakan teks yang 

tersusun atas Bahasa Inggris dan bahasa matematika yang hanya dimengerti 

oleh manusia. Bentuk sekunder disebut binary code (atau runnable code), yaitu 

teks yang tersusun atas angka nol dan satu (binary), yang hanya dimengerti 

oleh komputer. Software dapat diubah bentuknya dari source code ke binary 

code, tetapi tidak sebaliknya. Komputer hanya dapat menjalankan Software yang 

sudah dalam bentuk binary code. Manusia hanya dapat 

memodifikasi/memperbaiki Software yang masih dalam bentuk source code. 

Source code 

Bentuk primer dari perangkat lunak, merupakan teks yang hanya bisa dibaca 


43 





manusia, yang dari teks itulah runnable code dihasilkan. 

Binary code 

Bentuk sekunder dari perangkat lunak, merupakan teks yang hanya bisa dibaca 

komputer, yang pengguna menjalankan Software darinya. Binary code disebut 

juga runnable code. Semua sistem operasi dan Software yang dapat dijalankan di 

komputer pengguna pasti sudah berbentuk binary code. 

Compiling 

Kegiatan menerjemahkan source code menjadi binary code. Kegiatan dilakukan 

dengan program compiler. Prosesnya statis. Compiler tidak perlu ada di 

komputer pengguna untuk menjalankan binary code. 

Interpreting 

Kegiatan menerjemahkan source code menjadi binary code. Kegiatan dilakukan 

dengan program interpreter. Prosesnya kontinu. Interpreter harus ada di 

komputer pengguna untuk menjalankan binary code. 

Free Software 

Perangkat lunak bebas (PLB), yaitu perangkat lunak yang semua penggunanya 

bebas dari kuasa produsen dan kuasa pihak mana pun. Bayangkan beras & 

sepeda, ketika pengguna membelinya maka semua pengguna memiliki hak 

mutlak (kebebasan) untuk use-study-modify-share produk itu, seperti itulah 

PLB. 

Nonfree Software 

Perangkat lunak takbebas (PLTB), yaitu perangkat lunak yang semua 

penggunanya berada dalam kuasa produsen dan/atau kuasa pihak lain. 

Bayangkan beras & sepeda, pengguna boleh membelinya tetapi semua pengguna 

tidak memegang hak mutlak (kebebasan) untuk use-study-modify-share produk 

itu, seperti itulah PLTB. 

LibreOffice 

Perangkat lunak bebas dari kategori office suite, dengan komponen utamanya 

pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Format dokumen bawaannya 

adalah OpenDocument Format (.odt, .ods, .odp). 

GIMP 

Perangkat lunak bebas dari kategori image editor. Fungsi utamanya adalah photo 

editing, photo retouching, dan photo filtering. Nama GIMP adalah singkatan dari 

GNU Image Manipulation Program. GIMP adalah bagian dari sistem operasi 

GNU. 

Ubuntu 

Sistem operasi bebas dari golongan GNU/Linux yang merupakan turunan 

Debian dan memiliki tampilan antarmuka Unity. Ubuntu muncul pertama kali 

tahun 2004. 

Debian 

Sistem operasi bebas dari golongan GNU/Linux dengan sistem manajemen paket 


44 





dpkg dan apt. Debian adalah salah satu GNU/Linux paling pertama muncul, dan 

merupakan induk dari ratusan GNU/Linux lain, sehingga membentuk kelompok 

GNU/Linux sendiri yang disebut “keluarga Debian”. Debian muncul pertama 

kali tahun 1993. 

Keluarga Debian 

Sebutan untuk semua sistem operasi GNU/Linux turunan Debian. Termasuk 

dalam keluarga Debian adalah Linux Mint. 

Turunan 

Istilah yang menunjuk kepada “karya turunan” yang dibuat berdasarkan karya 

lain yang sudah ada sebelumnya. Turunan adalah karya modifikasi. Contoh 

turunan adalah Linux Mint, merupakan turunan dari Ubuntu, dan Ubuntu itu 

sendiri turunan Debian. Ini artinya Linux Mint adalah versi modifikasi dari 

Ubuntu, dan Ubuntu adalah versi modifikasi dari Debian. 


45 




